WikipediA 

Bahasa Scots 


Scots adalah ragam bahasa Jermanik yang dituturkan di 
dataran rendah Skotlandia dan sebagian Ulster (dengan 
dialek lokal yang disebut Scots Ulster)Bahasa ini 
kadang-kadang disebut Scots Dataran Rendah untuk 
membedakannya dari bahasa Gaelik Skotlandia, yang 
mempakan bagian dari rumpun bahasa Kelt. 

Karena tidak ada kriteria universal yang dapat 
membedakan bahasa dari dialek, para ahli masih 
memperdebatkan status linguistik, historis, dan sosial 
bahasa Scots.® Meskipun terdapat sejumlah paradigma 
yang dapat digunakan untuk membedakan bahasa dari 
dialek, hasilnya sering kali kontradiktif. Bahasa Scots 
dianggap terletak di satu sisi kontinum linguistik, dengan 
Inggris Standar Skotlandia di sisi lainnya.® Akibatnya, 
bahasa Scots secara umum dianggap sebagai salah satu 
ragam kuno bahasa Inggris, walaupun bahasa ini memiliki 
dialeknya tersendiri J 8 ' Ada pula yang menganggap 
bahasa Scots sebagai bahasa Jermanik yang terpisah, 
sama seperti bahasa Norwegia yang berhubungan erat 
dengan bahasa Denmark tetapi dianggap terpisah,® 

Penelitian "sikap masyarakat terhadap bahasa Scots" yang 
diadakan oleh Pemerintah Skotlandia pada tahun 2010 
menunjukkan bahwa 64% responden (sekitar 1.000 
individu yang dijadikan sampel penduduk dewasa 
Skotlandia) tidak menganggap Scots sebagai sebuah 
bahasa J 10 ' Penelitian ini juga menemukan bahwa penutur 
yang paling sering menggunakan bahasa ini cenderung 
tidak sepakat bahwa Scots bukan merupakan sebuah 
bahasa (58%), sementara mereka yang tidak pernah 
menuturkan Scots cenderung sepakat (72%)J® 

Catatan kaki 


1. A Menurut sensus tahun 2011, 7% populasi 
(100.000-115.000) menyatakan menggunakan 
bahasa Scots di rumah; Ethnologue melaporkan 
terdapat 10.000 penutur di Irlandia 

2. A Referensi (http://www.ethnologue.com/languag 

e/sco) Bahasa Scots di Ethnologue (ed. ke-17, 
2013) 

3. A Sensus Skotlandia 2011 - Kemampuan bahasa 

Scots (http://www.scotlandscensus.gov.uk/docum 

ents/censusresults/release2a/scotland/QS212S 

C.pdf) 


Scots 


(, Braicf) Scots, Lallans 

Dituturkan di Britania Raya, Republik 
Irlandia 

Wilayah Skotlandia: Dataran rendah 

Skotlandia, Kepulauan Utara, 
Caithness, Arran, dan 
Campbeltown 
Ulster: Down, Antrim, 
Londonderry, dan Donegal 

Penutur 110.000-125.000 (1999- 

bahasa 2011)W 

1.5 juta penutur bahasa 
kedua.Pl 

Menurut sensus tahun 2011, 
1,54 juta (30%) dapat 
menuturkan bahasa Scots. 


Rumpun Indo-Eropa 

bahasa 

■ Jermanik 
■ Jermanik Barat 


■ Anglo-Frisia 
■ Anglic 

- Scots 


Bentuk awal Inggris Lama 

■ Inggris Pertengahan 
■ Scots Awal 
■ Scots Pertengahan 

- Scots 


Dialek 


Sistem 

penulisan 


Bahasa 
resmi di 


Tengah 

Selatan 

Ulster 

Utara 

Insular 

Latin 

Status resmi 

Tidak ada 

— Diklasifikasikan sebagai 
"bahasa tradisional" oleh 










































4. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Scots". 

Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

5. A Grant, William (1931) Scottish National 
Dictionary (http://www.d sl.ac.Uk/dsl/INT RO/map.p 

hp?num=2) 

6. A Gregg R.J. (1972) The Scotch-lrish Dialect 
Boundaries i n Ulster i n Wakelin M. F., Patterns i n 
the Folk Speech of The British Isles, London 

7. A "List of declarations made with respect to treaty 

No. 148". Conventions.coe.int. Diakses tanggal 
2012-09-09. 

8. a a b c A j A jtken in The Oxford Companion to 
the English Language, Oxford University Press 
1992. hlm.894 

9. A Stuart-Smith J. Scottish English: Phonoiogy in 
Varieties of English: The British Isles, Kortman & 
Upton (Eds), Mouton de Gruyter, New York 2008. 
hlm.47 

a a b jhg scottish Government. "Public Attitudes 


L0. 


Towards the Scots Language". Diakses tanggal 3 
January 2010. 


Pranala luar 


ISO 639-2 
ISO 639-3 
Glottolog 


Linguasfer 


Scots-online (http://www.scots-online.org/) 

The Scots Language Society (http://www.lallans. 

co.uk I) 

Scots Language Centre (http://www.scotslangua 

ge.com/) 

The Linguist List (http://cf.linguistlist.Org/cfdocs/n 

ew-website/LL-WorkingDirs/search/search-all-res 

2.cfm?res=AII&AppLanguageld=5462&searchl= 

searchl#Papers), Eastern Michigan University 
and Wayne State University 

Scots at Omniglot (http://www.omniglot.com/writi 

ng/scots.htm) 

Dictionary of the Scottish Language - Phonetic 

Description of Scottish Language and Dialects (h 

ttps://dsl. ac.uk/about-scots/the-scots-language/) 

Words Without Borders Peter Constantine: 

Scots: The Auld an Nobill Tung (http://wordswith 

outborders.org/article/scots-the-auld-an-nobill-tu 

ng/) 

Scots in Schools (http://www.ltscotland.org.uk/5t 

ol4/specialfocus/scots/index.asp) 

Emily SJE Kilbom (2007), The Politics of Language in 

Europe Case Studies in Scots, Occitan, Moldovan, & 

Serbo-Croatian (http://dspace.nitle.org/bitstream/10090/81 

l/l/sl0intl2007kilborn.pdf) 


Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 

Diatur oleh 


pemerintah Skotlandia. 

— Diklasifikasikan sebagai 
"bahasa regional atau 
minoritas" oleh European 
Charter for Regional or Minority 
Languages, yang diratifikasi 
oleh Britania Raya tahun 2001. 

— Diklasifikasikan sebagai 
"bahasa tradisional" oleh Tha 
Noarth/Sooth Boord 0 Leid. 

Britania (Skotlandia dan 
Irlandia Utara) 


— Skotlandia: Tidak ada, 
walaupun Dictionary of the Scots 
Language memiliki otoritas yang 
besar dan koalisi pemerintah 
Skotlandia Partnership for a Better 
Scotland (2003) menjanjikan 
"dukungan".. 

— Irlandia: Tidak ada, walaupun 
badan lintas negara Boord o Ulster- 
Scotch (yang didirikan melalui Guid 
Friday Greeance) mempromosikan 
penggunaan bahasa ini. 

Kode bahasa 


SCO 

scotl243 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/scot 
1243) I 4 ] 

52-ABA-aa (varieties: 
52-ABA-aaa to -aav) 


-y; 


Wilayah yang menuturkan bahasa Scots pada 
abad ke-20f 5 ff 6 f 


4 ) 


Wikimedia Commons 
memiliki media mengenai 

Scots language. 
































































Wikibuku memiliki buku 
bertajuk 
Lowland Scots 




Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Scots 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Scots&oldid=16810845" 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 April 2020, pukul 12.30. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

















